KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEB 
— REPUBLIK INDONESIA 


AYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 


: | 
Tethy Ezokanzo 
Indyastari Citra 


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 


W REPUBLIK INDONESIA 
NG 2024 


Tethy Ezokanzo 


-—- ci 


Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 
Dilindungi Undang-Undang. 


Penafian: Buku ini diperoleh dari hasil penyaringan buku dan naskah dari masyarakat dan disempurnakan oleh 
Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang bermutu, murah, dan merata sesuai 
dengan amanat dalam UU No.3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah 
koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Buku ini merupakan dokumen hidup yang 
senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. 
Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis atau melalui alamat surel buku@kemdikbud. 
go.id diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini. 


SEPATU 


Penulis: Tethy Ezokanzo 

Penyelia: Supriyatno, Helga Kurnia, Yanuar Adi Sutrasno 

Ilustrator: Indyastari Citra 

Editor Naskah: Randi Ramliyana, Titin Purba Anggun, Emira Novitriani Yusuf 
Editor Visual: Randi Ramliyana 

Desainer: Indyastari Citra 


Penerbit 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 


Dikeluarkan oleh 

Pusat Perbukuan 

Kompleks Kemdikbudristek Jalan RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 
https://buku.kemdikbud.go.id 


Cetakan pertama, 2023 
ISBN 978-623-118-772-7 
ISBN978-623-118-773-4 (PDF) 


Isi buku ini menggunakan huruf Indy font 25, Minion Pro 10/12. 
iv, 20 him: 20x 20 cm. 


Asan Fak Kapus 


Hai , anak-anakku tersayang. 


Mari membaca dan temukan keajaiban 
dalam buku ini. Kalian akan menemukan 
petualangan seru yang menga jarkan banyak hal. 


Cerita yang asyik dan gambar yang indah 
membuat buku ini menarik untuk menjadi 
sahabat terbaik kalian. 


Yuk , ajak orang tua dan teman-teman 
membaca bersama. 


Selamat membaca. 


Asan urtuk emlbaca 


Buku ini adalah Silent Book , 
yakni buku cerita bergambar tanpa teks. 
Walaupun hanya berupa gambar , 
buku ini sangat menarik. 
Isi buku dapat diceritakan berbeda 
setiap saat sesuai dengan imajinasi 
masing-masing. Selamat menikmati 
keasyikan bercerita 
dengan Silent Book ini. 


Bandung , November 2023, 
Penulis 


— 


Penulis 
Tethy Ezokanzo adalah penulis buku anak dari Bandung, Penulis memulai debut 
menulis sejak 2003 ketika sedang tinggal di Jepang, Karya pertama Penulis adalah 
novel dewasa lalu kemudian mulai beralih ke genre buku anak pada 2007. Lebih 
dari 250 buku telah dihasilkannya. Karya Penulis juga beberapa kali tampil di 
majalah. Sinopsis buku dan karya-karyanya dapat dilihat di FB Tethy Ezokanzo. 


Ilustrator 
Indyastari Citra. Programmer yang hobi menggambar. Ia mulai memasuki dunia 
ilustrasi buku anak sejak membacakan buku cerita untuk putrinya. Kini, lebih dari 10 
cerita anak telah diilustrasikannya. Ilustrator bisa disapa di akun instagram 
@nanana creative atau surel nanana.creative@gmail.com. 


Editor Visual 
Randi "Peppo" Ramliyana Lelaki yang hobi berkain ini adalah seorang dosen bahasa 
Indonesia. Selain dosen, ia pun seorang ilustrator, penulis buku, editor buku, editor visual, 
dan ahli bahasa pada beberapa kasus di persidangan. Saat ini, ia sedang menempah kuliah 
$-3 Manajemen Pendidikan. Ia dapat ditemukan di akun media sosialnya @peppo.ran. 


Editor Naskah 
Titin Purba yang Anggun 
Anak api dengan semangat cahaya matahari yang lahir di bulan hujan. Saat ini menjalankan 
aksinya sebagai agen ceria di Pusat Perbukuan. Suka mengabadikan rasa dan suasana dalam 
gambar dan gambar-bergerak. Musik, lagu, dan tarian mengiringi langkahnya yang terbit di 
@tintangerine (Instagram) Yuk, sapa! 


Editor Naskah 


Namanya Emira Novitriani Yusuf, ia merupakan anak pertama dari dua bersaudara 
keturunan Makassar. Membaca adalah bagian dari hidupnya sejak kecil. Bekerja di Pusat 


tersertifikasi tahun 2020 dan telah mengedit beberapa buku teks dan buku nonteks sejak 
saat itu. Emira bisa ditemui di IG @Miranovit. 


